





MEREKA BIASANYA 
MENGULURKAN 
TANGAN KE DEPAN, 
KALAU MENGAYUNKAN 
BAT NANTI YANG 
TERPUKUL 
TANGANNYA, 


JANGAN 
MENGAYUNKAN 
BAT KALIAN. 








KALAU SUDAH BEGITU 
AKAN MUNCUL BANYAK CELAH 
DAN BISA-BISA BERBALIK 
KITA YANG AKAN КЕМА. 





~ | 


КАЦАМ HARUS 
MENEKAN BAGIAN 
BAWAH HIDUNGNYA. 


DARI 
JAUH SEKALI PUN, 
KALAU MEMUKULNYA 


BENAR SEPERTI INI, KALIAN 
BISA MEMBUNUHNYA 
SEKALI PUKUL. 





WALAU BEGITU 


MENGGUNAKAN INI 
UNTUK MEMBUNUH 
ΜΕΕΕΚΑ. 


MEREKA ITU 
TIDAK CEPAT MATI. 





ADA 
PERTANYAAN? 





T 
4% 4 


В 


PAK GURU 
PERNAH 
MEMBUNUH 
ZOMBIE? 


AKU JUGA 


BELUM PERNAH 
MEMBUNUH KALIAN JUGA SEBISA 


ZOMBIE. MUNGKIN LEBIH ВАК 
UNTUK TIDAK BERTEMU 





NGAN MEREKA / | 


KARENA 
MEREKA JAUH 


LEBIH BERBAHAYA 
DARI YANG KALIAN 
BAYANGKAN. 


HEI HEI 
SI KAPTEN JUGA 
BELUM PERNAH 
MEMBUNUH 
MEREKA. 





APAAN NIH? 

DIA MENGAJARI KITA 
PADAHAL SENDIRINYA 
BELUM PERNAH 
MEMBUNUH ZOMBIE? 
NGGAK MASUK 
AKAL 


SEBENARNYA 
BELAJAR CARA APA JUGA GUNANYA 
SELAMA 3 HARI KITA 
MENANGKAP 
ZOMBIE JUGA MENDENGAR CARA 
MENANGKAP ZOMBIE 
YANG TIDAK AKAN 
KITA TEMUI? 


BOSAN. 





FUH... PERCUMA 
AKU DATANG 


KE SEKOLAH. 
HARUSNYA DI 


RUMAH SAJA. 


KAU KEMARIN 

DENGAR KABAR 

SEKOLAH LIBUR 
NGGAK? 


KALAU DENGAR W 

MANA MUNGKIN SEKOLAH GILA. 
AKU DUDUK DI SINI? PADAHAL ООМА 

PASTI AKU AKAN JADI SEPERTI INI, 





DAN GAK MASUK KASIH KABAR 
SEKOLAH SEPERTI SEKOLAH LIBUR 


DOYEONG. DENGAN 
BENAR? 


MAKANYA 
ANAK-ANAK BODOH 4. 
YANG MASUK SEKOLAH 


MAKAN DAN TIDUR 
TERMASUK KITA ADA 
50 ORANG. DI SEKOLAH. 


AKU INGIN 
MANDI. 


mu) 


wg 


э \d 


tA 













W 


as 








SAMPAI 
KAPAN KITA 
HARUS MAKAN 
MAKANAN 
DARURAT, 
PAK? 








MAKANAN 
DARURAT TIDAK AKAN 





SANGAT CUKUP ADA MASALAH 
UNTUK BERTAHAN UNTUK BERTAHAN 
SAMPAI 3 BULANAN. SAMPAI TIM 
TIDAK USAH PENYELAMAT 


KHAWATIR. DATANG. 


а 


BUKAN ITU MUAK SAMA 
MAKSUD- MAKANAN 
KU... DARURAT. 4 





f Le Cp 


L 


DASAR 
ANAK LEMAH, 






HAH? 


BAGAIMANA KAU 
MAU HIDUP DI 
DUNIA INI 
KALAU BEGITU? 





7 | 


АН... 
ІМТЕКМЕТ 


KALIAN GAK BISA, 
JUGA COBA SAJA TELEPON 


BERANI MERENGEK GAK BISA... 
DI DEPANKU. 1 
KUBUNUH KALIAN 





KAU YANG 
JANGAN 
МЕВЕМСЕК. 


ВЕВТА 
GAK KELUAR, 
BAGAIMANA 
KITA BISA TAHU AKU GAK TAHU 
KEADAAN APA KEADAAN 
SEKARANG? RUMAH BAIK-BAIK 
SAJA. 





= оөз” 
нозе ё #9 


N IBU 
| = O 










их 
| а = AUDIO 
τ, рес 


CONTACT 





мос ЁТЕ 


KALAU TAHU 
JADI BEGINI 
HARUSNYA 
AKU IRIT-IRIT 


KAU BODOH YA? 
UDAH SEJAK LAMA 
INTERNETNYA GAK 


BISA, UNTUK 
APA KAU IRIT-IRIT 
DATA? 


NGGAK BAKAL 
KENAPA-NAPA KAN? 
RUMAHKU KAN 
RUMAHKU APARTEMEN...? 


LANTAI 12, KALAU 
PINTU DEPANNYA 
| N NAK AK 


TOH GAK TAHU 
PASSWORDNYA, 
ZOMBIE JUGA GAK 
BISA MASUK KALI? 
HAHAHA 


PAK GURU, 
BENAR KAN 


KAMI AKAN SAYA 
DISELAMAT- BENAR-BENAR | 
TAKUT. 





KARENA TAKUT 
ADA ANAK-ANAK 
YANG TIDAK 
JANGAN M SEKOLAH LIBUR. 
KHAWATIR. MAKANYA PAK GURU 
JUGA DATANG KE 


SEKOLAH, KAN. 








LALU KALIAN SEKOLAH AKAN 
INGAT KAN CEPAT KEMBALI 
MINGGU DEPAN SEPERTI SEMULA 
ADALAH MINGGU DAN KITA AKAN 
LANGSUNG UJIAN. 


PAK GURU!!! 





KAPAN YA HAH... MASA... 
TIM PENYELAMAT JANGAN-JANGAN 
DATANG? TIM PENYELAMAT 
JUGA UDAH ΜΑΤΙ 
SEMUA?? 





TAHUNYA KAU TOLONG 
E KITA JANGAN BICARA 






KAU 
TAKUT YA? 
TAKUT 
KAN? 















NGAPAIN SIH?! 


DASAR GILA! TAKUT DIA, 
TAKUT. 





ADUH, BUKAN 
DIA BENAR-BENAR BEGITU, AKU 
KAGET LOH. GAK MAU 
HAHAHAHA LUDAHMU 


MENEMPEL 


NGOMONG APA SIH. 
PADAHAL JELAS 
KAGET BEGITU. 
HAHAHAHAHA 


OL... 
KAU ANAK BENGAL 
YANG RIBUT 
DI SANA. 





АКН... 


SELALU SAJA AKU 
DOANG YANG KENA. 
PADAHAL RIBUTNYA ITU KARENA 


BARENG. KAU YANG 





DUNIA SUDAH 
JADI SEPERTI INI, 

TAPI MELIHAT KAU COBA LAKUKAN 
MASIH RIBUT DI BELAKANG SEPERTI YANG 
SEPERTINYA KAU PERCAYA | BAPAK AJARKAN. 
DIRI BISA MELAKUKANNYA 

DENGAN BAIK. 





TINGGAL 
MENJATUHKAN 
MANNEQUIN 


INI, KAN? 





МА. 
ANGGAPLAH 
ITU ZOMBIE. 


SUNGHOON. 
WAKTUNYA 


ROTASI JAGA ATAP. 
NAIK SANA. ды 
| ἀπ 
ГІ 





BUKAN! KAU 
BUKAN ВЕСТИ! TERNYATA САК 
imm UDAH DIBILANG MENDENGARKAN 
JANGAN PELAJARAN 
DIAYUNKAN! — SAMA SEKALI! 























LITE 
01 


STORY | HOORESSHA 
ART LIM JIN GUK 


= 
< 
NC 
ш 
n 
n 
& 





MALU S 
KAU DATANG 
UNTUK ROTASI 

YA? 


МА... 

DUA JAM KE DEPAN 
BIAR AKU YANG JAGA, 
KAU BOLEH TURUN 
SEKARANG. 





BOLEH GAK 

AKU DI SINI 

SEBENTAR 
LAGI? 


МЕ ΣΩ͂Ν 





TE... TENTU 
SAJA... 
KAU BOLEH 


DI SINI... 
IVA... 





AKU 
SELALU NAIK BUS 
BERSAMANYA... 





DIA GAK 
4 AKAN INGA 
KAN. 
c 


JAO 


DEG 





LUCU. 
SETIAP BERTEMU 
YUNA DI BUS 


AKU SELALU 
MEMBAYANGKAN... 
BAGAIMANA KALAU 


BUS INI YANG 
TERSISA. 


DENGAN 
BEGITU HANYA 
KITA BERDUA 
YANG TERSISA 
DI DUNIA INI. 


YUNA 
SELAMANYA 
HARUS HIDUP 

BERSAMAKU... 





AKU 
GAK AKAN 
MENGGANGGU. 
AKU HANYA INGIN 
LIHAT MATAHARI 
TERBENAM. 


GAK, 
GAPAPA KOK. 
AKU MALAH 

TAKUT KAU 
YANG GAK 
NYAMAN... 





CANTIKNYA. 


YA KAN? 


PADAHAL TIAP 
HARI LANGITNYA 
SEINDAH INI. 





KENAPA AKU 
BARU MENYADARI 
CANTIKNYA SAAT 
РОМА ЏОАН ЈАО! 
SEPERTI INI YA? 


BUKAN... 
MUNGKIN JUGA 
SEBENARNYA DUNIA 
INI SAMA SEKALI 

TIDAK BERUBAH? 





FU 





TIDAK MATI. 


ох 
zz 
πα 
ος < 
Oz 
DH 
zm 
Tu 
сс 
σε 





KALAU MATI 
KAN HARUSNYA 

SELESAI SEPERTI ITU. ЈАС! MUNGKIN 

TAPI ORANG-ORANG — SAJA MEREKA 


ITU BERGERAK. BELUM MATI, 
VA NGGAK? 


ITU... APA 
MAKSUDNYA...? 








SUDAH ΜΑΤΙ 
TAPI TIDAK MATI. 








ANU, YUNA... 
KAU BILANG 
“ORANG-ORANG 
ITU”? 


MEREKA 
BUKAN ORANG. 
MEREKA ITU 
UDAH MATI. 
MEREKA 
ZOMBIE. 





ZOMBIE 
HANYALAH 
NAMA YANG 


KITA BERIKAN. 


ENTAH APA 
YANG SEDANG 
DIPIKIRKAN 
ORANG-ORANG 
ITU? 


SEBENARNYA 
MEREKA JUGA 
KORBAN KAN. 
MANA ADA ORANG 
YANG INGIN JADI 
ZOMBIE? 












28 
aM $305. 
š Pd - 22222 
yA \ ==: 
à TN S39< ° 
98255 
N 5555” 
EN іше 
“A >> 
RATE 
W 
АУ” А AKT 
A TA \ SA) 
Қы Қ 
ВК а er we У А 
428 SN 
EAN 





MEREKA 


= 
EGS 
=== 

2 < 
т> 
538 
ALS 
= 


ce 
= 
a 
αξ 
ш 
са 









AKU KAYAKNYA... 
SALAH BICARA 
YA... 


MAU SOK 
MENGEMBALIKAN 
PEMBICARAAN 
YANG ADA MALAH 
MEMPERBURUK 
PANDANGAN DIA 
TERHADAPKU... 



































NA 
































KALIAN 


AKU YANG SELAMA 
INI SELALU BERHASIL 








KALAU 
CUMA 
SEGINI 
SIH!!! 



























UDAH KEMBALI! 
62 ANN κ 
£i: те) 


κ NA si 











^ TUNE са 








— 
m E 
mio» 

QU. D: d 















5” TA s 
[p 























ZOMBIE-ZOMBIE 
MENJUIKKAN. 


APA YANG 
ANDA LAKUKAN 
DI DEPAN 
MURID-MURID?! 
MEREKA BAHKAN 
TIDAK BISA 
MELEWATI PAGAR, 
APA ANDA PERLU 
MELAKUKANNYA 
DI DEPAN MATA 
KAMI?! 





KALAU 
DIBIARKAN 
LEWAT 
GIMANA? 


< 
== 
ш 
сс 
— 
= 
= 
< 
e 








KALAU MEREKA 
LEWAT GIMANA? 
MAU TANGGUNG 
JAWAB, PAK 
CHOI? 








APA KAU 
BISA PERGI KELUAR 
MEMPERTARUHKAN 
NYAWA UNTUK 
MENCARI BARANG 
KEBUTUHAN 
SEPERTI AKU? 





KALAU BUKAN AKU, 
SIAPA YANG MAU 
MENGAMBILNYA?! 


KAU TAHU 


TIDAK APA 
YANG SUDAH 
KULIHAT 
DI LUAR? 





AKU MELIHAT HAL 
YANG TIDAK AKAN 
BISA DIBAYANGKAN RENA 
OLEH ORANG SEPERTI ту KALAU 
KAU YANG HANYA TIDAK NGERTI 
BISA CUAP-CUAP JANGAN BAWEL 


DI KELAS! DAN DIAM SAJA! 











SEKOLAH UDAH 
JADI SEPERTI INI, 
TIDAK MUNGKIN 
ADA OBAT YANG 
BENAR DI UKS. 





INI. MINUMLAH. 
STEROID BERKAPASITAS 
TINGGI. 








МАТА А. 
GAPAPA? UHUK. 
OBAT ITU ADA 
KANDUNGAN 
ANTI KANTUK, 
JADI MUNGKIN 
KAU TIDAK AKAN 
BISA TIDUR. 


AKU 
MENINGGALKAN 
INHALER-KU 
DI RUMAH... 


SEJAK KECIL KADANG 
GEJALANYA MUNCUL. 
AKU JADI SENSITIF 
TERHADAP STIMULASI 


WAH, 
DARI LUAR... LANGSUNG 


MEMBAIK? 


























BUKANNYA 
ITU ORANG 
HIDUP? 


ITU BUKAN... 
ORANG HIDUP! 





















> σον 









sea FÜR 


SN 1 











CEPAT 
LARI KE 
DALAM!!! 






































SEMUANYA 
KE DALAM!! 











i № | р 





N j 


Ж 

















mid) 












































CEPAT AKU BUKANNYA 
KABUR MENYISAKAN 
BERSAMA PELURU INI 
ANAK-ANAK. UNTUKMU, 
PAK CHOI. 














































































Y 


“WN 












e 20 VI 
DA 


a s ~ 2 A 


A v А 








7 


N 








CEPAT 
KE DALAM 
PINTU ITU!! 

















D ex - 


N 














ААККН!! 












ari) w 


SUDAH 
TERLAMBAT 
MASUK SAJA 


MENYERAH- 
LAH. 








SUDAH 
TERLAMBAT UNTUK 
MENYELAMATKANNYA. 
SETIDAKNYA KAU 














Po dn 





PAK GURU! 

3 DETIK SAJA!!! 
DALAM 3 DETIK 
AKU BISA 
MENYELAMAT- 


SEMUANYA 
BISA JADIBAHAYA MAAF. ТАРІ 
HANYA KARENA AKU AKAN 
SATU ORANG. MENUTUP 


PINTU INI. 














KESEMPATAN TERAKHIR. 
SETELAH INI PINTU INI 
TAKKAN TERBUKA LAGI 











НЕ, ANAK INI! 
KAU AKAN 
MENYESAL! 














ANAK BODOH. 


TIDAK BISA 
MENILAI DENGAN 
LOGIKA. 




















Witte 


a Wr 






4: 


J 1 
Фа r 
el «іти. 2 














“| 





AYO 


BANGUN, 
ЕС LARI!!! 















ш 
~ 
x 
5 
< 
= 











































jil 











Ma 








m VÄ 


УУ 











SEKARANG 
UDAH GAK BISA 
MELOLOSKAN 
DIRI LAGI. 

















BRUK 
| 


BRUK 





INI BENAR-BENAR 
SITUASI TERBURUK. 










WALAU BEGITU 


N PINTUNYA BISA T pe 


ВЕК АНА UNTUR 
SEMENTARA WAKTU 


POKOKNYA 
KITA BERTAHAN 
DULU SEBENTAR 

SA... 

















SEJAK KAPAN... 
D, DIGIGIT... 











k. U Ka 















































) 
i 
|| 
j 
- 
|. ~ 
|| 











м 


Vx C D 


+ 


JU 




















BERSAMBUNG 





